APA YANG DIMAKSUD 
DENGAN MAKANAN 

PENDAMPING ASI CMP-ASI)? 



bayi usia diatas 6 bulan mulai 
diperkenalkan pada makanan 
yang disebut MP ASI 


Usia 6-9 
bulan 


.•. 

.•. 

.•. 

. • . 

Teruskan beri 

Berikan ASI dulu baru 

Usia 9-11 

Teruskan beri 

ASI sesering 

MP-ASI (bubur tepung 

bulan 

ASI sesering 

mungkin 

.#. 

beras, pisang lumat) 

.#. 

. 

mungkin 


Berikan makanan keluarga Teruskan beri Usia 12-24 MP-ASI lebih padat 
secara bertahap, diawali ASI sesering bulan: dan kasar seperti bubur, 

dalam bentuk dicincang mungkin nasi tim. Untuk selingan: 

biskuit bayi dan buah. 


Makan 3 kali sehari, 1/3- 'h porsi dewasa, 
terdiri dari nasi, lauk pauk, sayur dan buah 


MAKAN PAGI, SIANG, SORE 


USIA BAYI 

USIA BAYI 

PORSI 

6 Bulan 

2 kali makan 

6sdmperes 

7 Bulan 

2-3 kali makan 

7sdmperes 

8 Bulan 

3 kali makan 

8sdmperes 

9 Bulan 

3 kali makan 

9sdmperes 


*)1 sendok makan peres=1 sendok diisi penuh rata dengan pinggir sendok 

MP-ASI YMi M ANJURKAN 

Bubur tepung beras/beras merah dimasak 
dengan air dan kaldu daging atau sayuran 

Kacang polong, kacang merah, wortel, tomat, 
kentang, labu kuning, kacang hijau di rebus 
dan di blender. Tambahkan kaldu atau air 
agar halus Pepaya, pisang, apel melon, 
alpukat dihaluskan 

♦.♦.♦.> 

Daging sapi direbus di blender 

pilihan tidak dengan 

berlemak, ikan sedikit air 

segar tanpa duri 
seperti kakap, 
gindara, 
atau salmon. 


Makan selingan penuh gizi 2 kali sehari 
diantara waktu makan: kue, jus buah, puding 


MAKAN PAGI, SIANG, SORE 


USIA BAYI 

MAKAN 

PORSI 

SELINGAN 

9 Bulan 

3 kali makan 

9sdmperes 

2 kali 

10 Bulan 

3 kali makan 

10 sdm peres 

2 kali 

11 Bulan 

3 kali makan 

11 sdm peres 

2 kali 


*)1 sendok makan peres=1 sendok diisi penuh rata dengan pinggir sendok 


'MP-ASI Y* 

TIDAK M MJBCM 

makanan yang mengandung protein 
gluten yaitu tepung terigu, 
barley, biji gandum 

makanan pedas dan berbumbu 
tajam, buah yang terlalu asam, 
Makanan mengandunggas: 
Durian, Cempedak. Kol, lobak 

ditambahkan mengandung banyak Gula, 

kebuburtepung Garam, penyedap 

rasa dan lemak 



KEMENTERIAN KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 













































APA YANG DIMAKSUD fTTTll 

INISIASI VHP 

MENYUSU DINI 


Inisiasi Menyusu Dini (IMD) adalah bayi diberi 
kesempatan mulai (inisiasi) menyusu sendiri segera 
setelah bayi lahir (dini) dengan meletakkan langsung 
bayi yang baru lahir di dada ibunya dan membiarkan 
bayi ini merayap untuk menemukan puting susu ibu 
untuk menyusu 




MYI hangat berada di kulit-ke-kulit 
dengan ibu. 

Melatih penciuman. Bayi mencari puting 
ibu melalui bau. 


PERNAFASAN TENANG, DETAK 
JANTUNG STABIL. 

BAYI JADI JARANG REWEL 

BAKTERI BAIK dari kulit ibu, menempel 
pada kulit bayi, memberikan 
PERLINDUNGAN DARI KUMAI 
BERBAHAYA 


ikatan awal ibu dan bayi. Cinta, hangat 

dan aman. Merangsang hormon yang 
membuat ibu tenang, semakin cinta bayi, 
Ibu semakin kuat menahan nyeri 

Bayi mendapat Kolostrum 
(cairan kental kekuningan). 

Kaya akan zat kekebalan tubuh 

Bayi mendapat ASI pertama. Usus bayi 
akan mencerna ASI dengan baik, tidak 
menimbulkan masalah dan alergi. 

Ketika bayi menghisap puting ibu, 
Hormon OKSITOSIN keluar, rahim 
berkontraksi, membantu mengeluarkan 
plasenta, mengurangi pendarahan ibu. 



Pemberian ASI saja pada bayisejak usia 
0-6 bulan, tanpa penambahan apapun, 
air juga tidak. Karena lambung bayi sangat 
kecil, ASI saja sudah memenuhi seluruh 
kebutuhan gizi bayi secara sempurna. 



Terhindar dari risiko Menunda 

osteoporosis, kanker payudara kehamilan 

dan kanker ovarium 



sebanyak 200-250 per hari. Baik untuk 
menurunkan berat badan. 

IBU MAKIN CANTIK DAN MENARIK. 


* C 


ASI selalu tersedia, 
malam hari, saat 
bepergian. 



ASI VS SUSU FORMULA & lingkungan kita 





ASI bersuhu alami segar 
bebas bakteri, maka 

tak perlu dipanaskan 

dan disteril, bisa mengurangi 
pemborosan bahan bakar 



m ck 


% 


Memenuhi kebutuhan akan 
susu formula, 

kita menebang pohon, untuk 
memelihara sapi perah yang 
lebih banyak. 


Selamatkan dunia dari 

sampah botol 
& kaleng 
susu formula. 
































